WikipediA 

Bahasa Tahiti 


Bahasa Tahiti merupakan sebuah bahasa Austronesia dan 
bahasa nasional Polinesia Perancis. Jumlah penuturnya 
hampir mencapai 120.000 jiwa. 

Contoh Kosa Kata 


Bahasa Tahiti 

Bahasa Indonesia 

'la ora na 

Halo 

Haere mai, maeva, manava 

Selamat datang 

parahi 

selamat tinggal 

nana 

sampai jumpa 

'E 

Ya 

'A/fa 

Tidak 

mauruuru roa 

terima kasih banyak 

mauruuru 

terima kasih 

E ah a t e huru? 

apa kabar 

malta'i 

baik 

maita'i roa 

sangat baik 

tane 

pria 

vahine 

wanita 

fenua 

darat 

r a'i 

langit 

vai 

air 

auahi 

api 

'amu 

makan 

inu 

minum 

po 

malam 

mahana 

matahari 

moana 

laut 


Tahiti 

Reo Ma'ohi 

Dituturkan di Polinesia Perancis 

Wilayah Tahiti 

Penutur 120,000 (tidak tercantum 

bahasa tanggal) 

Rumpun Austronesia 

bahasa 

- Malayo-Polynesian (MP) 

■ Inti 

■ Tengah-Timur 
- Timur 
■ Oseanik 
■ Tengah-Timur 
■ Pasifik Tengah 
■ Fiji-Polynesia Timur 
■ Tahiti 
- Tahiti 



Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Polinesia Perancis 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

ty 

ISO 639-2 

tah 

ISO 639-3 

tah 


Pranala luar 


Ethnologue: Tahitian (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=tah) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Tahiti&oldid=11447529" 















































Halaman ini terakhir diubah pada 19 Maret 2016, pukul 15.05. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atri bus i-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




